s8 


MAJELI 
MASYAYIKH 


Majelis Masyayikh: Menguatkan 
Mutu Pendidikan Pesantren 


Disiapkan Abdul Ghofarrozin, Ketua Majelis Masyayikh 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 3 


Urgensi UU Pesantren MASYAYIKH 


Pesantren adalah basis bagi kebudayaan 
dan peradaban besar bangsa Indonesia. 


Pesantren mencetak alumni bermental 
wiraswasta dan mandiri. 


Pesantren adalah model pendidikan masyarakat 
yang jenuin Indonesia. Sementa sekolah saat ini 
berdasar kepada pengalaman Belanda dalam 
pendidikan. Pesantren memiliki epistemologi 
pendidikan hushuli dan hudhuri, bukan semata 
hushuli. 


Seorang kyai diarahkan untuk menjadi kyai, 
ustadz, muballigh, petani, atau pedagang. Kalau 
pendekatan sekolah, maka outputnya adalah 
pegawai, yang pasti membebani negara. 


Pesantren memiliki kekhasan dan merupakan 
lembaga jenuin yang tumbuh di Indonesia. 


Pesantren tidak bisa disamakan dengan sekolah 
dan luar sekolah. Kita tidak bisa membandingkan 
apple to apple antara pesantren dengan 


Jika menggunakan UU Sisdiknas, maka 
pesantren akan terlantar atau terbengkelai terus. 


pashraman, sekolah minggu, dil. Karena kontribusi Karena selama ini pemihakan ditujukan kepada: 
sejarah pesantren berbeda sekali dengan sekolah Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Non 

MINEGU. Selain itu, pesantren juga bukan Pesantren. Pendidikan Pesantren dianggap hanya 
pendidikan saja. semacam lembaga kursus. 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 
MASYAYIKH 


UU Pesantren Adalah Upaya Rekognisi 


01 03 
04 
02 
05 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


Rekognisi Pesantren 


Lulusan Pesantren Tradisi Akademik Metode Pembelajaran 

Kesetaraan Ijazah Termasuk konversi Kekhasan terhadap 

untuk melanjutkan kompetensi kyai dan metode pembelajaran, 

tingkatan pendidikan dewan asatidz dengan seperti: sorogan, 

dan akses kerja layak. level akademik bandongan, kelas, dan 
pendidikan umum. khidmat. 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


Otonomi Tata Kelola 


Otonomi tata kelola 
lembaga dan keuangan, 
serta peran sosial 
pesantren. 


MAJELIS 3 
MASYAYIKH 


Keragaman Model 


Pesantren memiliki 
keragaman model, 
kurikulum, level, dan 
jenis. 


BAB 


55 ' 
PASAL : 


MAJELIS “: 


Struktur UU Pesantren MASYAYIKH 


Bab I Ketentuan Umum - 1 Pasal 

Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup - 3 Pasal 

Bab III Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren - 42 Pasal 

V Umum: Arkanul Ma'had (Kyai, Santri, Asrama, Musholla, Kitab Kuning/ Muallimin), - 
1 Pasal 

Pendirian: Pendaftaran ke Kemenag - 2 Pasal 

Penyelenggaraan: Rahmatan Lil “Alamin, Menjaga Kekhasan, dan Rincian 
Penyelenggaraan Arkanul Ma'had — 7 Pasal 

Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan: Formal dan Non Formal, Sistem Penjaminan 
Mutu (Dewan dan Majelis Masyayikh), Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 22 Pasal 
Pesantren Dalam Fungsi Dakwah: Prinsip dan Pendekatan Dakwah - 6 Pasal 
Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat: Penyiapan SDM Trampil dan 
Aktif - 4 Pasal 

Bab IV Pengelolaan Data dan Informasi: Data Terpadu untuk Pesantren - 1 Pasal 

Bab V Pendanaan: Masyarakat, APBN, APBD, Dana Abadi Pesantren, dan Lainnya - 2 Pasal 
Bab VI Kerjasama: Nasional dan Internasional - 1 Pasal 

Bab VII Partisipasi Masyarakat — 1 Pasal 

Bab VIII Ketentuan Peralihan: Penyesuaian 3 Tahun - 2 Pasal 

Bab X Ketentuan Penutup: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun — 2 Pasal 


LA 4 AA 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 3 


MASYAYIKH 


Fungsi, Ragam dan Rukun Pesantren 


Fungsi Pesantren Ragam Pesantren Rukun Pesantren 
| | Masjid/Musholla 
@ @ Kyai/Nyai 


Pendidikan Kajian Kitab Kuning 


WM ( | ) Santri Mukim 


Dirosah Islamiyah 
Pola Muallimin 


È $ 


Bentuk Lain, Terintegrasi 
Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Umum 


Dakwah 


Kitab Kuning/ 
Dirosah Islamiah 
Muallimin 


Pondok/Asrama 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


DI BIDANG KESEHATAN 


Kap” f PEMECAHAN 


MAJELIS 3 
MASYAYIKH 


Pendidikan 


Pesantren melaksanakan fungsi 
pendidikan sebagai bagian dari 
penyelenggaraan pendidikan nasional. 
Pesantren menyelenggarakan fungsi 
pendidikan berdasarkan kekhasan, 
tradisi, dan kurikulum pendidikan 
masing-masing Pesantren. 


Dakwah 


Pesantren dalam 
menyelenggarakan fungsi 
dakwah untuk mewujudkan 
Islam rahmatan lil “alamin. 


Pemberdayaan Masyarakat 


Dalam menyelenggarakan fungsi 
pemberdayaan masyarakat, Pesantren 
melaksanakan aktivitas dalam rangka 
penyiapan sumber daya manusia yang 
mandiri dan memiliki keterampilan 
agar dapat berperan aktif dalam 
pembangunan. 


MAJELIS 


PENDIDIKAN PESANTREN DALAM UU PESANTREN MASYAYIKH 


JENIS PENDIDIKAN 


PENDIDIKAN UMUM PENDIDIKAN PESANTREN PENDIDIKAN KEAGAMAN ISLAM 


JENJANG 


Madrasah dan 
Perguruan Tinggi 
Keagamaan 


Sekolah dan 
Perguruan 
Tinggi Umum 


Pesantren 
Hanya 
Mengaji 


Keluarga 
dan 
Lingkungan 


Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah 
Formal, dan Ma'had Aly 


Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan 
Al-Qur'an, dan Majelis Taklim 


Islam 


mm 
< 
ko) 
zZ 
W 
zZ 
Lu 
= 
z 
< 
D 
x 
F 
< 
D 


Perguruan 
Tinggi Umum 


Sekolah 


Menengah 
Atas / Sekolah 
Menengah 


Kejuruan 


Sekolah 


Menengah 


Pertama 


Sekolah Dasar 


Perguruan Tinggi 
Keagamaan 
Islam 


Madrasah Aliyah 
/ Madrasah 
Aliyah Kejuruan 


Madrasah 
Tsanawiyah 


Madrasah 
Ibtidaiyah 


PENDIDIK 
AN ANAK 


USIA DINI 


Taman Kanak- 


Kanak 


Raudhatul Athfal 


Ma'had Aly 


Pendidikan 
Diniyah 
Formal Ulya 


Pendidikan 
Muadalah 
Ulya 


Pendidikan 
Diniyah 
Formal 
Wustha 


Pendidikan 
Muadalah 
Wustha 


Pengajian 
Kitab Kuning 


Pendidikan 
Diniyah 
Formal Ula 


Pendidikan Muadalah Ula 


Madrasah 
Diniyah 
Takmiliyah 
al-Jamiah 


Madrasah 
Diniyah 
Takmiliyah 
Ulya 


Madrasah 
Diniyah 
Takmiliyah 
Wustha 


Madrasah 
Diniyah 
Takmiliyah 
Ula 


= Pendidikan 
Tahfidz Al- 
Qur'an 

= Ta'limul 
Qur'an lil 
Aulad 


Keluarga 
dan 
Lingkungan 


Majelis 
Taklim 


Taman 
Pendidikan Al- 
Qur'an 


Taman Kanak- 
Kanak Al- 
Qur'an 


Kurikulum Pendidikan Pesantren 


Kurikulum Umum dan Pesantren 
Pendidikan pesantren formal dan non 
formal (berjenjang) memiliki kurikulum 
umum dan pesantren 


Kurikulum Pesantren 


Ditetapkan oleh Dewan Masyayikh 
berdasarkan kerangka dasar dan struktur 
kurikulum dari Majelis Masyayikh 


Kurikulum Umum 


Paling sedikit memuat: 1) Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, 2) Bahasa 
Indonesia: 3) Matematika: dan 4) Ilmu 
pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan 
sosial. Untuk tingkat Ulya ditambah 5) Seni 
dan Budaya 


Kurikulum Ma'had Aly 


|| Wajib memasukkan materi muatan 
— Pancasila, Kewarganegaraan, dan 
Bahasa Indonesia. 


Non Formal (Hanya Mengaji) 


| Selain melakukan pengkajian kitab kuning, 
— juga dapat melaksanakan pembelajaran 
berdasarkan kurikulum pendidikan umum 
seperti di PDF dan Muadalah. 


Majelis dan Dewan Masyayikh 


Perlu terus ada komunikasi untuk 
memastikan kerangka dasar dan struktur 
kurikulum dari Majelis Masyayikh sinkron 
dengan yang ditetapkan oleh Dewan 
Masyayikh. 


MAJELIS 3 
MASYAYIKH 


Makna Dakwah 


@ Mengajak 


Mengajak masyarakat 
menuju jalan Allah SWT 
dengan cara yang baik 
dan menghindari 
kemunkaran 


@ Menyiapkan Dai 


Menyiapkan pendakwah 
Islam yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai luhur 
bangsa Indonesia. 


0 Mengajarkan 


Mengajarkan pemahaman dan keteladanan 
pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, 
keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa 
Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 3 
MASYAYIKH 


Bentuk Pemberdayaan Masyarakat 


Pemanfaatan dan 
pengembangan 
teknologi industri - 08 


Kegiatan sosial 
kemasyarakatan - 07 


Bimbingan manajemen 
keuangan, optimalisasi, 
dan kendali mutu - 06 


Pinjaman dan 
bantuan keuangan- 05 


https://www.majelismasyayikh.id/ 


o 


Antara 
Lain 


01 - Pelatihan dan 
praktik kerja lapangan 


02 - Penguatan potensi dan 
kapasitas ekonomi 
Pesantren dan masyarakat 


Pendirian koperasi, lembaga 
keuangan, dan lembaga usaha 
mikro, kecil, dan menengah 


04 - Pendampingan dan 
bantuan pemasaran terhadap 
produk masyarakat 


info@majelismasyayikh.id 


Dukungan Pembiayaan MAS AYIKH 


untuk Pelaksanaan Fungsi Pesantren 


Masyarakat 


Sumber utama pembiayaan pesantran: 


D0 masartat Masyarakat. 
Pemerintah dan Pemda 


Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberi 
PP PAN dukungan pelaksanaan fungsi pesantren: 
Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan 


Masyarakat 
Sumber Lain yang Sah | Sumber Lain yang Sah & Tidak Mengikat 
dan Tidak Mengikat ' Dapat berupa: (a) Hibah dalam negeri (b) Hibah luar negeri, 


c) Badan usaha (e) Dana tanggung jawab (f) Dana perwalian 


Dana Abadi Pesantren 
Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi 


Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian Dana Abadi 
Pendidikan 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 3 


MASYAYIKH 


DANA ABADI PESANTREN DALAM UU 


Pasal 49 (1) Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang 
bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. 


(2) Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 


Penjelasan Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren 
untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam 
pengembangan Pesantren. 


ZINGELA EEIT Yang dimaksud dengan "dana abadi Pesantren" adalah dana yang 
ayat 1 dialokasikan khusus untuk Pesantren. 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 3 


MASYAYIKH 


PERATURAN PRESIDEN NO 82 TAHUN 2021 TENTANG 


Sumber 


Pendanaan 
Pasal 4 


APBN & APBN 
Pasal 8 & 9 


Pemerintah 
Daerah - Hibah 


CATATAN 


PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN 


Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari: 
masyarakat; 

Pemerintah Pusat; 

Pemerintah Daerah; 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan 
Dana Abadi Pesantren. 


p ON 0D 


Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan 
Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan 
kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan melalui mekanisme hibah 


Porsi hibah bergantung kepada “kehendak politik”, tidak bisa sustainable disetiap 
tahunnya 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 3 
MASYAYIKH 


Di Antara Manfaat Setelah UU Pesantren 


Pengakuan Ijazah 


Ijazah Pendidikan Formal (PDF, Muadalah, dan 
Ma'had Ali) dan Non Formal (Hanya Mengaji) 
diakui. Dapat untuk melanjutkan jenjang 
pendidikan berikutnya (lintas ilmu), pekerjaan 
dan pemenuhan hak sipil lainnya. 


Dakwah Tasamuh dan Cinta NKRI 


Pesantren menjadi aktor aktif untuk mendorong 
dan menyediakan dai-dai yang menjunjung 
prinsip damai, toleran dan cinta tanah air. 


Menyediakan SDM 
Pemberdayaan Masyarakat 


Pesantren menyediakan SDM yang kompeten, 
agar dapat menjadi aktor pemberdayaan 
masyarakat. 


Tanpa Ujian Nasional 


Pendidikan pesantren mencukupkan 
dengan ujian lokal, tidak 
memerlukan Ujian Nasional. 


Keterangan Terdaftar 


Yang diperlukan pesantren adalah 
pemberitahuan kepada Kepala Desa 
dan Pendaftaran kepada Menteri 
Agama. Bukan Izin Operasional 
Pesantren. 


03 / Supporting dan Pendanaan 


Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan 
supporting agar pesantren dapat menjalankan 
fungsinya dengan optimal. Pendanaan Pesantren, 
selain dari masyarakat, juga dari APBN, APBD, dan 
Dana Abadi Pesantren. 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


| 
MAJELIS 3 
MASYAYIKH 


Menjamin Mutu Pendidikan Pesantren 


Pendidikan Pesantren dalam UU Pesantren 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


Fungsi 
Penjaminan Mutu 


Penjaminan 


MAJELIS 2 


Mutu Pendidikan Pesantren 


Melindungi 
kemandirian dan 
kekhasan Pesantren. 


Mewujudkan 
pendidikan pesantren 
yang bermutu 


Memajukan 


penyelenggaraan 
pendidikan pesantren 


https://www.majelismasyayikh.id/ 


MASYAYIKH 
Peningkatan kualitas 
dan daya saing SDM 
pesantren 
Penguatan Aspek 
pengelolaan Penjaminan Mutu 
pesantren 


Dukungan sarana 
dan prasarana 
pesantren 


info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 2 


MASYAYIKH 


Dewan dan Majelis Masyayikh 


Dewan Masyayikh (Pasal 27 UU Pes) 
Merupakan penjamin mutu internal. 1) 
Dipimpin oleh pengasuh utama (Kyai), 
beranggotakan unsur pesantren dan atau 2) 


pakar. 
3) 
Majelis Masyayikh (Pasal 28 UU Pes) 4) 
MM merupakan lembaga mandiri dan 5) 
independen sebagai perwakilan Dewan 6) 


Masyayikh dalam merumuskan dan 
menetapkan sistem penjaminan mutu 
Pendidikan Pesantren. MM Bertugas: (Pasal 
29 UU Pesantren) 


1) 

2) 
Lembaga Penjamin Mutu 3) 
Ada Majelis Masyayikh (MM) di tingkat 4) 
nasional. Dan Dewan Masyayikh (DM) di P 
setiap pesantren. 5) 


Menyusun kurikulum pesantren 

Menyusun kegiatan pembelajaran 

Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik 
dan tenaga kependidikan 

Melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan santri 
berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. 
Menyampaikan data santri yang lulus kepada Majelis 
Masyayikh. 


Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum 
pesantren 

Memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh (DM) dalam 
menentukan kurikulum pesantren. 

Merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren 
Merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan 
tenaga kependidikan pesantren. 

Melakukan penilaian, evaluasi dan pemenuhan mutu. 
Memeriksa keabsahan setiap syahadah atau rjazah Santri 
yang dikeluarkan oleh Pesantren. 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 3 


Tambahan Penjelasan Tugas MASYAYIKH 


Hasil Penilaian Mutu Menyusun Kriteria Sarana-Prasarana 


MM menyusun kriteria sarana prasarana yang 
mendukung proses pembelajaran dengan 
memperhatikan aspek daya tampung, 
kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan 
keamanan. 


Muatan Standar Mutu 
f i w Sistem penjaminan mutu pendidikan 
pesantren memuat standar: a) kurikulum, 


Hasil penilaian, evaluasi & pemenuhan mutu 
disampaikan kepada Menteri, sebagai dasar 
untuk: pemetaan mutu; perencanaan target 
pemenuhan mutu; dan pemberian fasilitasi dan 
afirmasi untuk pemenuhan mutu. 


O 
po 


Menyusun Struktur Organisasi | Bi 


Majelis Masyayikh menyusun struktur, 


organisasi, dan tata kerja. b) lembaga, c) pendidikan dan tenaga 


kependidikan, dan lulusan. Sistem 
penjaminan mutu tersebut ditetapkan oleh 
Menteri. 


Merumuskan Kerangka Dasar 


Kurikulum pendidikan pesantren terdiri dari 
Kurikulum Pesantren dan Kurikulum 
Pendidikan Umum. MM menyusun rumusan 
kerangka dasar dan struktur Kurikulum 
Pesantren dalam pendidikan pesantren. 
Rumusan tersebut ditetapkan oleh Menteri. 


Sumber Pendanaan 


Pendanaan operasional dan kegiatan MM 
berasal dari APBN, APBD, masyarakat, dan atau 
sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


TR UE EN 
at AA KA an aa 
MN OUR 


n 
i 
r 
i! 
ANA n 
AH MAINAN, 4 
KA KA KA RARS RARA NA T 
Ana anan Bad 
ARARATO GI RARA TA 
KARO 
OA KA NA 
KAI KA og Tar) Tan) 
KO na KA KA KA banar 
a Cat a ko old a an 
KHE HO AO KA RARA T 
m HH 
PN AN EI 
CALL Eri GA 
Cr mne ea ma paka ka z wu cu vu i Gh 
EAEAN U LAI LAG LAY ARI Ta Tr 
TEMMEN 
San EJ 


a'a Ii 
ROH 


3 


maa: 


Mengenal Lebih Dekat 


Majelis Masyayikh 


KH. Azis Afandi 


Dr. KH. Abdul Ghofur Nyai Hj. Badriyah K.H. Muhyiddin Khatib 
Maimun Fayumi 


KH. Tgk. Faisal Ali Prof. Dr. KH. Abd. Ala KH. Jam'an Nurchotib 
sae Mansur 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 
MASYAYIKH 


Majelis Masyayikh adalah 
lembaga mandiri dan 
independen sebagai 
perwakilan Dewan Masyayikh 
dalam merumuskan dan 
menetapkan sistem 
penjaminan mutu Pendidikan 
Pesantren 


MAJELIS a 
ENa MASYAYIKH 


Menetapkan kerangka dasar dan struktur 


. LEGISLATIF 
kuakulun Pesantren 1. Menetapkan kerangka dasar dan struktur 1 Pendidikan Diniyah Formal 
Memberi pendapat kepada Dewan kurikulum Pesantren Ula, wustha, ulya 
Masyayikh dalam menentukan kurikulum 2. Merumuskan kriteria mutu lembaga dan 
Pesantren: lulusan Pesantren 2 Pendidikan Muadalah 
| 3. Merumuskan kompetensi dan me Ula, wustha, ulya 
Merumuskan kriteria mutu lembaga dan profesionalitas pendidik dan tenaga 
lulusan Pesantren kependidikan 3 Ma'had Aly 
2 xx 
5 Merumuskan kompetensi dan | ee Anto | 4 Pesantren hanya mengaji 


profesionalitas pendidik dan tenaga 

kependidikan 1. Melakukan penilaian dan evaluasi serta 
pemenuhan mutu: 

Melakukan penilaian dan evaluasi serta 2. Memeriksa keabsahan setiap syahadah / 


pemenuhan mutu, ijazah Santri yang dikeluarkan oleh 


Pesant 
O Memeriksa keabsahan setiap syahadah / aA 


ijazah Santri yang dikeluarkan oleh 
pesaniren REKOMENDATTIF 


Memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh 
dalam menentukan kurikulum Pesantren: 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


Kerangka Berpikir Berdasarkan Tugas MM MAJELIS 5 
MASYAYIKH 


Tujuan MEMUKUL Profil Sant indonesia Profil Santri Indonesia 


Pesantren Profil Santri Indonesia adalah karakter dan 
kompetensi yang dimiliki oleh santri Indonesia, 
dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan 
pesantren untuk mewujudkan khittah pesantren 
dan cita-cita berbangsa dan bernegara. 


Kriteria Kompetensi Lulusan 


Profil Santri Indonesia digali dari nilai luhur, 
filosofi, dan tradisi pesantren dengan merujuk 


Input kepada tujuan pendidikan pesantren Indonesia. 


Dari Profil Santri Indonesia yang ditetapkan, 
kemudian diturunkan ke Kriteria Kompetensi 
Lulusan masing-masing satuan pendidikan 

i pesantren, mempertimbangkan kerangka dasar & 
Koordinasi MM & Penilaian dan | struktur kurikulum, kelembagaan, pendidik dan 
an — Evaluasi q tenaga kependidikan masing-masing pesantren, 
kemudian dilakukan penilaian dan evaluasi, 
berkoordinasi dengan Dewan Masyayikh, dan 
melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan 
mutu pesantren, sehingga lulusan pesantren 
(syahadah) dapat diakui oleh jenis pendidikan 
lain dan dunia kerja 


Syahadah 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


RENCANA INDUK MAJELIS MASYAYIKH PE 


5 TAHUN PERTAMA 


Ada prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan 
setiap tahun, beserta kegiatan rutin yang lain. 


2022 2023 2024 2025 2026 
Basis yang Sebagian Sebagian Rekognisi dan Bagian dari 
Kuat Standar Minimal Implementasi Branding Pendidikan Dunia 


© Q 
1) Penguatan 1) Kurikulum, 2) 1) Komunikasi 1) Menjadi 1) Dialog 
Sekretariat, 2) Mutu Lulusan & MM-DM, 2) bagian sisdiknas, internasional, 2) 

Rencana Induk, 3) Lembaga, 3) Monev, 3) 2) Branding, 3) Piloting Pesantren 
Profil Santri Pendidik Periksa Syahadah Produksi Kitab dunia, 3) Branding 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 3 
MASYAYIKH 


yk 


Kerja Besar Pesantren 


Setelah UU Pesantren 


ik 


2 
Agenda Setelah UU Pesantren MASYAYIKH 


We Create Professional Pesantren 


Bermitra: Swasta & Manajemen & 


Menguatkan Optimalisasi 3 Fungsi Subyek Aktif k Ak fal 
i Pemerintah euangan Akuntabe 

Kompetensi Dewan Mutu pendidikan masa Pembangunan Tara eval | 

Masyayikh depan, dakwah toleran & Pencapaian SDGs, akses dk hah a 

Untuk kualitas pesantren, damai, dan aktor aktif dan kualitas pendidikan, Menyiapkan Pe kelangan 

menjaga kekhasan, dan dan mumpuni dalam pengurangan kemiskinan, administrasi & yang profesional, 

menghindari politisasi. pemberdayaan dil. prasyarat kompetensi. transparan, dan 


akuntabel. 


masyarakat. 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 3 
MASYAYIKH 


Akses Pembiayaan Pesantren 


Kesiapan Pesantren Mengakses P 


! l N Skema APBN 
Menyiapkan pesantren dapat f — N 
mengakses dan memenuhi standar B 1 Apakah dalam skema dana transfer daerah 
penggunaan dan pelaporan yang vs Å a 1 (DAK dan DAU), anggaran kementerian 


agama (instansi vertical), atau beberapa 
kementerian sesuai urusan (Kementerian 
Kesehatan, PUPR, Kemenkop dan UKM, dll) 


akuntabel. 


Mitigasi Resiko sie, Dana Abadi Pesantren 
Upaya agar urusan tata kelola Meli Il APBN Il w Terkait dengan persentase terhadap 
keuangan tidak melibatkan 3 Dana Abadi Pendidikan, Peruntukan, 


pengasuh. Sehingga tidak masuk Pengelolaan, dan Koordinasi. 
dalam ranah hukum. 


APBD Kab/Kota dan Provinsi NN D Bentuk Bantuan Pembiayaan 
Mendorong APBD mengalokasi program dan JAS ga Bantuan keuangan, sarana dan 
alokasi dana untuk pemenuhan kebutuhan D 2 prasarana, teknologi, pelatihan 

pesantren menjalankan fungsinya. ketrampilan, kerjasama program 


https://www.majelismasyayikh.id info@majelismasyayikh.id 


MAJELIS 2 


Setelah Rekognisi MASYAYIKH 


Agenda Lain Agar Menjadi Subyek Aktif 


Digitalisasi 
Bagaimana memanfaatkan 
internet of things untuk 
menguatkan proses dan hasil 
belajar. Juga untuk 
menguatkan sistem 
pesantren. 


https://www.majelismasyayikh.id/ info@majelismasyayikh.id 


Bahasa dan Life Skill 


Pesantren menguatkan bahasa asing, 
terutama arab dan inggris, sebagai alat 
komunikasi dunia. Juga menambah 
ketrampilan yang lain, bermanfaat 
ketika bersama masyarakat. 


Administrasi 


Pesantren menjadi institusi yang 
mencerminkan semangat Islam 
yang profesional, transparan, 


Meluaskan Jaringan dan akuntabel. 


Pesantren harus meluaskan 
jaringan nasional dan 
internasional. Agar dapat menjadi 
subyek dan leading dalam narasi 
Islam moderat di tingkat dunia. 


Sekretariat: Jl. Sukabumi No. 27 Menteng 


E Ia Jakarta Pusat 10230 
& & Website: 


To | 


Facebook: @majelismasyayikh 
NI ASYAYI K het Twitter: @majelismasyayikh 
Instagram: majelismasyayikh 


Youtube: majelismasyayikh 


